5 SAHRUL MAULUDI 


dhan ca 


ah 


Mae WDER 
"be GREAT 


ai 
Inspirasi dan Pencerahan untuk Hidup Lebih Bermakna 
| ! Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com ad 


« 3 13 ON 


Alexanter ihe Great: 
Yaspirasi olan Pencerahan 
untuk Kicup kebih Bermakns 

Penulis: Sahrul M auludi 

Copyright O Sahrul M auludi 
Hak Cipta Indonesia dilindungi Undang-Undang 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Elex M edia Komputindo 

Kelompok Gramedia - Jakarta 
Anggota IK API, Jakarta 2016. 


7116080388 
ISBN: 978-602-02-8201-5 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
Tentang Hak Cipta 


1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) 


2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 


3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) 


4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat 
miliyar rupiah) 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kata Pengantar 


Jika di masa lalu ada seorang pemimpin besar yang berhasil 
membangun imperium terbesar di zaman kuno, maka dialah 
Alexander the Great, Alexander "Yang Agung”, raja besar dari 
Makedonia yang naik takhta di usia dua puluh tahun. Dialah raja 
muda yang tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan 
dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa, 
yang berhasil menjadikan Makedonia sebagai kerajaan terluas 
dan terkuat di dunia saat itu, yang terbentang dari Yunani hingga 
India, dari laut lonia hingga pegunungan Himalaya. 

Prestasi hebat-ini telah menarik perhatian para ahli sejarah 
dan menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dunia. Bagaimana 
tidak, dalam suatu dunia yang luas dan keterbatasan akan 
sarana untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, apa yang 
dilakukan oleh Alexander bukanlah hal yang mudah. Butuh 
pemikiran, kemampuan dan kepemimpinan yang luar biasa 
untuk melakukannya—yang ternyata sanggup dilakukan oleh si 
Makedonia itu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


iv 


| Alexander the Great 


Bagaimana Alexander dapat melakukan hal tersebut tentulah 
merupakan persoalan yang menarik—apalagi ia mencapainya 
di usia yang sangat muda. Dalam buku ini saya akan mencoba 
untuk menggali unsur-unsur yang bersifat inspiratif dari 
kehidupan Alexander yang dapat kita terapkan dalam kehidupan 
kita sekarang ini. Siapa pun bisa mengambil inspirasi darinya: 
visi, motivasi, strategi, kemampuan, dan kepemimpinannya. 
Semua hal tersebut bisa diterapkan sesuai dengan latar belakang 
kita masing-masing, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai 
karyawan, sebagai pengusaha, entrepreneur, dan berbagai profesi 
lainnya. Oleh karena itu, buku ini tidak semata-mata menyajikan 
fakta sejarah, tetapi juga mencoba menggali prinsip-prinsip 
umum yang bersifat inspiratif dari kehidupan Alexander. Namun 
tentu saja, buku ini tidak hanya memuji sisi positif Alexander, 
tetapi pembaca juga akan melihat sisi negatif sang raja besar 
tersebut. Kiranya itu semua bisa kita sikapi secara bijak, dengan 
melihat Alexander sebagai manusia biasa, bukan seorang nabi. 
Sebagaimana manusia pada umumnya Alexander tentu memiliki 
kelebihan dan juga kekurangan bukan? 

Dalam kesempatan ini saya ingin meyampaikan ucapan 
terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah banyak 
membantu proses penulisan buku ini. Pertama, ucapan terima 
kasih sudah sepantasnya saya sampaikan kepada sahabat saya 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


| 
Kata Pengantar | 
' 


Aan Rukmana yang telah memberikan motivasi dan dukungan 
hingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Kemudian 
terima kasih kepada sahabat saya Clara Cindy yang telah banyak 
memberikan inspirasi bagi saya dalam memahami persoalan- 
persoalan terkait pekerjaan, kedisiplinan, dan kepemimpinan. 

Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Bakhtiar Rakhman 
yang telah menjadi penyemangat bagi saya untuk menyelesaikan 
buku ini. Terima kasih pula kepada Bapak A.K. Abdurrahman yang 
telah memotivasi saya agar menulis karya yang bermanfaat dan 
dapat dipahami khalayak umum. 

Akhirnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada istri 
tercinta Myla Widyana dan anak-anakku Ilman Hanifa dan Indah 
Muharomah yang selalu menemani dan berbagi kebersamaan, 
sehingga memberikan kenyamanan dalam berkarya. 

Akhirnya selamat membaca, semoga bermanfaat. Kritik dan 
saran dari pembaca akan sangat saya hargai atas karya yang 
masih banyak kekurangan ini. 


Bekasi, Januari 2016 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


V 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Daftar Isi 


1 
Pendahuluan 


2 
Titisan Heracles dan Achilles 


3 
Di Balik Kontroversi 


4 
Warisan Saja Tidak Cukup 


5 
Kekuatan di Balik Phalanx 


6 
Karya 13 Tahun 


7 
Visi Besar 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


27 


37 


47 


57 


11 


viii | Alexander the Great 


89 


99 


109 


117 


129 


143 


155 


161 


8 
Motivasi Dahsyat 


9 
Standar Tinggi 


10 
Keyakinan Kuat dan Percaya Diri 


11 
Strategi Cerdas 


12 
Kepemimpinan 


13 
Ekspansi Alexander: 
Sosok Kepemimpinan yang Luar Biasa 


14 
Penutup 
Di Puncak Kebesaran 


Daftar Pustaka 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


X | Alexander the Great 


556 


356 


344 


340 


340 


338 


558 


238 


334 


334 


Kr onol ogi 


SM kelahiran Alexander, anak pertama dari pasangan 
Philip dan Olympias. 

SM kelahiran Alexander, anak pertama dari pasangan 
Philip dan Olympias. 

Aristoteles tiba di Pella dan menjadi tutor bagi anak- 
anak pilihan, di antaranya Alexander. 

Alexander mewakili ayahnya memimpin Makedonia. 
Alexander mengalahkan perlawanan orang-orang 
Maedia dan mengubahnya menjadi kota Alexan- 
dropolis. 

Philip dan Alexander memimpin tentara Makedonia 
mengalahkan Thebes di Chareonea. 

Philip dibunuh. Alexander menjadi raja. 

Alexander menyerang dan menghancurkan Thebes. 
Alexander dan 35.000 tentara Makedonia menyerang 
Asia Minor, bagian dari imperium Persia. 
Memenangkan perang di sungai Granicus, mengalah 
kan para gubernur Persia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


353 
ST 


552 


382 
533 


350 
580 
329 
328 
321 
326 


Se 


324 


SP3 


Kronologi | 
Alexander mengalahkan Darius dalam perang Issus. 
Alexander mengepung dan menguasai Tyre. Dilanjut 
kan dengan pengepungan terhadap Gaza. 
Alexander memasuki Mesir dan membangun kota 
Alexandria 
Alexander mengunjungi kuil Ammon di Siwah. 
Alexander mengalahkan Darius dalam perang Gau- 
gamela. Prajurit Alexander berjumlah 47.000, prajurit 
persia 200.000. Dilanjutkan menuju Susa. 
Alexander membakar Persepolis. 
Darius dibunuh oleh sepupunya, Bessus. 
Alexander mengejar Bessus ke Bactria. 
Alexander menangkap Bessus. 
Alexander menikahi Roxanne, putri Sogdian. 
Alexander melintasi sungai Indus. Memenangkan pe- 
rang di Hydaspes (Jhelum) dan mengalahkan raja 
India, Porus. 
Alexander dan separuh tentaranya melintasi gurun 
Gedrosia. 
Alexander dan 10.000 orang-orangnya menikahi 


wanita Persia. 
Alexander meninggal di Babylonia. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


xi 


Versi Pdf Lengkapnya 


| 


Pendahul uan 


"There is nothing impossible 


to him who will try." 


- Alexander the Great - 


ersi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


2 | alexander the Great 


AA ejak masih sangat muda Alexander telah memiliki visi besar: 
2 Menjadi raja yang menguasai seluruh wilayah kekuasaan 
5) Persia, menguasai wilayah kerajaan yang luas melebihi 
ayahnya, melebihi tanah Makedonia. 


Alexander memiliki visi besar yang diilhami oleh kiprah 
ayahnya, Philip Il: diilhami oleh kebanggaan ibunya akan garis 
keturunan Heracles: diilhami oleh Illiad Homer akan kehebatan 
Achilles: diilhami oleh Aristoteles tentang batas-batas dunia. 

Dengan visi besar itu, Alexander mengarahkan haluan hidup- 
nya, mimpi dan cita-cita demi meraihnya. la pun tidak diam 
berpangku tangan dalam hayalan kosong, tetapi membekali diri- 
nya dengan karakter yang hebat seperti keberanian, kerja keras, 
disiplin, sabar, simpatik, antusias, dan pengorbanan. Ditambah 
pula dengan jiwa kepemimpinan, karisma, kecerdasan, keahlian, 
dan keterampilan khusus yang diperlukan. 


Alexander the Great 
Sumber: www.biography.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan | 

Inilah yang membuat Alexander menjadi orang besar dan 
berbeda dari yang lainnya. Alexander tidak hanya visioner, tetapi 
juga pekerja keras. Ia tidak hanya cerdas tetapi juga disiplin. Ia 
tidak hanya berjiwa pemimpin tetapi juga memiliki pengetahuan 
yang luas. la tidak hanya ahli strategi tetapi juga seorang yang 
antusias dan simpatik. 

Jika kita perhatikan orang-orang besar yang tampil dalam 
sejarah, pada umumnya mereka memiliki gabungan sifat-sifat 
tersebut. Saya telah menulis buku The Great Succes (2014) 
tentang orang-orang besar seperti Da Vinci, Newton, Einstein, 
Edison, Ford, Disney, Lincoln, Honda, dan Gates. Pada dasarnya 
mereka berhasil meraih kesuksesan karena memiliki gabungan 
sifat-sifat tersebut, di mana satu sama lain saling menguatkan 
dan mendukung dalam mencapai tujuan yang mereka tetapkan. 
Tanpa kelengkapan sifat-sifat tersebut, hasilnya tidak akan 
maksimal. 


Alexander tidak hanya visioner, tetapi , 
juga pekerja keras. Ia tidak hanya 
cerdas tetapi juga disiplin. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 


4 


| Alexander the Great 


Bayangkan, Anda seorang yang visioner, cerdas, penuh ide-ide 
brilian, dan memiliki imajinasi tingkat tinggi. Tetapi Anda pemalas. 
Kira-kira bagaimana hasilnya? Atau sebaliknya, Anda seorang 
pekerja keras, disiplin, dan terampil, tetapi kurang visioner dan 
kurang cerdas. Bagaimana hasilnya? 

Memang, banyak dari kita yang punya ide-ide brilian dan 
hebat-hebat—seperti yang bisa kita simak dari seminar-seminar 
hingga dalam obrolan di warung-warung kopi—tetapi kenapa 
mereka tidak mampu mewujudkannya? Yang membuat ide 
menjadi tampak brilian bukan hanya karena ide itu tampak hebat, 
tetapi karena ide itu diwujudnyatakan. Hal itu butuh komitmen, 
disiplin, kerja keras, keahlian, dan seterusnya. 

Lihat Habibie, apa yang membuatnya berbeda dari kita? 
Habibie seorang yang visioner dan cerdas, namun juga sangat 
disiplin dan suka bekerja keras. la juga penuh dengan ide- 
ide brilian tetapi juga memiliki keahlian, ketekunan, ketelitian, 
dan konsistensi. Antara pikiran, intuisi, karakter, dan keahlian 
terkoordinasi dengan baik: antara kerja cerdas dan kerja keras 
berjalan secara terpadu. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pendahuluan | 
| 


4 Ingatlah! Tanpa kerja keras, visi, dan ide . 
brilian hanya akan menjadi Lamunan kosong, 
Sebaliknya tanpa visi dan ide brilian, maka 
kerja keras hanya akan menjadi rutinitas. 

Gabungkan keduanya maka akan menjadi kekuatan 
yang sangat hebat untuk meraih kesuksesan. 


Kita sering terjebak dengan istilah "bekerja cerdas", seolah 
tidak membutuhkan kerja keras. Padahal bekerja cerdas itu satu 
napas dengan bekerja keras. Orang-orang hebat bekerja cerdas 
dan bekerja keras sekaligus. Coba Anda perhatikan. Orang 
seperti Da Vinci, Newton, Einstein, Edison, Ford, Disney, Lincoln, 
Honda, dan Gates adalah orang-orang yang visioner dan cerdas 
tetapi juga "gila" dengan kerja keras. Hasilnya, mereka mampu 
memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. 

Ingatlah! Tanpa kerja keras, visi dan ide brilian hanya akan 
menjadi lamunan kosong: Sebaliknya tanpa visi dan ide brilian, 
maka kerja keras hanya akan menjadi rutinitas. Gabungkan 
keduanya maka akan menjadi kekuatan yang sangat hebat untuk 
meraih kesuksesan. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 


6 


| Alexander the Great 


Inilah yang akan kita lihat dalam kehidupan Alexander di 
mana ia berhasil menjadi penguasa terhebat dalam usia yang 
sangat muda karena selain visioner ia juga pekerja keras yang 
tidak ada duanya—sampai-sampai para jenderal dan prajuritnya 
pun tidak sanggup untuk terus mengikutinya. Visi, motivasi, dan 
kekuatannya seolah tak ada habisnya dan tak terhentikan— 
kecuali oleh kematiannya yang begitu cepat di usia 32 tahun 
ketika ia tengah mempersiapkan ekspedisi militer menuju dunia 
baru yang hendak dijelajahinya. Tidak lama setelah kematiannya 
ia pun dijuluki Alexander "Agung" dengan meninggalkan wilayah 
kekuasaan yang luas, yang di masa sekarang meliputi Turki, 
Libanon, Israel, Mesir, Syiria, Irak, Iran, Afganistan, dan sebagian 
dari India. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Maa AAS Pe Mah 


— Ma PO E" 
2 GA 
Do: 7. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.co 


2 


Titisan Heracl es | 
dan Achilles 


engkapnya di ipusnas.com 


10 


Alexander the Great 


Terbakarnya Kuil Artemis 
 lexander the Great atau Alexander III adalah salah satu 
F5 A pemimpin paling berkuasa dan berpengaruh besar dalam 
&4 sejarah zaman antik. Ia berhasil melanjutkan kepemimpinan 
ayahnya, Philip Il yang terbunuh pada 336 SM ketika akan 
mulai melakukan penyerangan terhadap kerajaan Persia. Kelak 
Alexander bakal mewujudkan apa yang belum dicapai oleh 
ayahnya dengan keberhasilan yang gemilang. 


Menjelang kelahiran Alexander, Philip tengah bersiap-siap 
melakukan pengepungan terhadap kota Potidea. Di hari itu juga 
Philip menerima berita bahwa jenderalnya yang paling setia, 
Parmenio, berhasil mengalahkan pasukan gabungan Illyria. 
Ada juga berita mengejutkan bahwa kuil Artemis di Ephesus 
terbakar. Menurut ramalan, kuil itu terbakar karena dewi Artemis 
menghadiri kelahiran Alexander—sebuah pertanda bahwa putra 
yang dilahirkan itu akan menjadi orang besar di masa depan. 
Meskipun cerita ini hanya mitos, hal itu menggambarkan sosok 
Alexander dengan simbol kebesarannya. 


Sebuah medali emas bergambar Philip II 


Sumber: www.historyofmacedonia.org 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Titisan Heracles dan Achilles | 
/ 


Menurut Michael H. Hart (1992: 178), Alexander mungkin 
seorang tokoh yang begitu dramatis dalam sejarah, dan 
karier maupun pribadinya tetap menjadi sumber kekaguman. 
Bukti-bukti kesuksesan kariernya cukup dramatis dan banyak 
dongeng bermunculan menyangkut namanya. Tampak jelas 
ambisinya untuk menjadi penakluk terbesar sepanjang zaman, 
dan tampaknya ia memang layak memperoleh julukan itu. 
Sebagai pejuang individual, pada dirinya tercakup kemampuan 
dan keberanian. Sebagai seorang jenderal, dia teramat unggul, 
karena selama sebelas tahun pertempuran, tak pernah kalah satu 
kali pun. 

Selama perjalanan kariernya, Alexander mendirikan lebih dari 
dua puluh satu kota baru. Yang paling masyhur dari semua itu 
adalah Alexandria (Iskandariah) di Mesir yang dalam waktu cepat 
menjadi kota terkemuka di dunia dan merupakan pusat budaya 
dan pendidikan yang terkenal. 


Alexander adalah pemimpin karismatik yang mampu | 
menginspirasi orang-orang yang ada bersamanya 
sehingga siap untuk melakukan tugas yang sangat 
berat sekalipun. Ia adalah pemimpin genius dengan 
kemampuan manajerial hebat sehingga mampu mengor- 
ganisir wilayah kekuasaan yang teramat luas. 


PJ. " : Be 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


11 


12 


| Alexander the Great 


Seperti halnya Napoleon dan Hitler, Alexander memiliki pe- 
ngaruh luar biasa terhadap generasinya. Alexander menciptakan 
pola baru dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan agama bagi 
penduduk yang mendiami wilayah Mediterania. la menciptakan 
perpaduan budaya Yunani dengan budaya lokal sehingga 
melahirkan kebudayaan baru yang disebut Hellenisme yang terus 
bertahan berabad setelah kematiannya. 

Saya kira Alexander memang pantas menjadi contoh dan 
inspirasi sukses. Apa yang telah berhasil dicapainya sama dengan 
para raja-raja dunia bisnis di masa sekarang. Bahkan ia lebih 
dari itu. Alexander adalah pemimpin karismatik yang mampu 
menginspirasi orang-orang yang ada bersamanya sehingga siap 
untuk melakukan tugas yang sangat berat sekalipun. la adalah 
pemimpin genius dengan kemampuan manajerial hebat sehingga 
mampu mengorganisir wilayah kekuasaan yang teramat luas. 


Lahirnya Sang Pangeran 

Kisah hidup Alexander dipenuhi dengan mitos dan legeda. Ini 
memang hal biasa pada orang-orang besar. Jangankan Alexander, 
Bung Karno yang jarak waktunya tidak terlalu jauh dengan kita 
pun, kisah hidupnya dibumbui oleh mitos. Sejumlah catatan me- 
ngenai Alexander yang ditulis sejak masa hidup maupun setelah 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Titisan Heracles dan Achilles | 
/ 


kematiannya telah hilang, membuat sosok Alexander makin tidak 
jelas, antara fakta dan mitos. Namun untungnya masih terdapat 
sumber-sumber menyangkut Alexander seperti Plutarch, Arrian, 
Diodorus, dan Curtius—meskipun butuh kajian kritis membacanya 
sebab masih diragukan apakah mereka memiliki akses langsung 
terhadap sumber-sumber primer. 

Prof. lan Worthington (2003) yang menaruh perhatian teradap 
persoalan sumber-sumber tentang Alexander, mengatakan 
bahwa mengungkap fakta kehidupan Alexander sangatlah sulit 
dan menantang. Sementara Heckel & Yardley (2004) dalam 
Alexander the Great: Historical Text in Translation telah mencoba 
merekonstruksi sejarah Alexander langsung dari sumber- 
sumbernya. 

Alexander lahir pada 356 SM di Pella (ibu kota Makedonia) 
sebagai putra Raja Philip II seorang raja dari Makedonia—sebuah 
negara di daerah timur laut Yunani. Philip Il merupakan pemimpin 
kuat dan banyak menaklukkan sejumlah wilayah di Yunani. Dia 
berhasil mempersatukan Yunani yang sebelumnya terpecah- 
pecah dalam negara-kota (polis) yang masing-masing berdiri 
sendiri. Setelah 7/0 tahun perang Pelopennesia, Yunani yang 
terpecah-pecah itu berhasil dipersatukan Philip dengan kekuatan 
dan diplomasi yang sukses. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


13 


